KOMIK INI HANYALAH CERITA FIKSI BELAKA 


MENGANDUNG BEBERAPA ADEGAN MENYERAMKAN 
BAGI ANDA YANG TIDAK TERBIASA DENGAN ADEGAN KEKERASAN, 
DISARANKAN UNTUK TIDAK MEMBACA CERITA INI 





LUMBUNG KISAH HOROR: 
KOLEKSI MIMPI-MIMPI BURUK 





TAMAN LABIRIN 





KOMIK INI HANYALAH CERITA FIKSI BELAKA 


MENGANDUNG BEBERAPA ADEGAN MENYERAMKAN 
BAGI ANDA YANG TIDAK TERBIASA DENGAN ADEGAN KEKERASAN, 
DISARANKAN UNTUK TIDAK MEMBACA CERITA INI 





GUDANG CERITA HOROR: 
KOLEKSI MIMPI-MIMPI BURUK 


TAMAN LABIRIN 


























DIAM, 
SUDAH KUBILANG, 
NGGAK ADA YANG 
MELIHAT KITA! 










SUDAH, 
DIAM SAJA! 


MALAM ITU 


KAMI BERKENDARA 


MENUJU KE LAUT. 








TAPI KAMI BERAKHIR MELAKUKAN 
SESUATU YANG MENGERIKAN. 











MAU KE MANA 







BAGAIMANA 
KALAU ITU 
ORANG? 


KITA BARU SAJA 
MENABRAK SESUATU.. 
BIAR KUPERIKSA.. 





BUKAN ORANG, KOK! 

PALING HEWAN YANG 

CUKUP BESAR SEPERTI 
RUSA... 


ADA ORANG YANG 
MENYEBERANG DI TENGAH 
MALAM SEPERTI INI? 










INI NGGAK BERES.. 
AKU MAU TELPON 





KENAPA 
JANGAN? 


SEBENARNYA, 
SIM-KU MASIH DITAHAN 
POLISI KARENA- 


KALAU 
TERTANGKAP 
LAGI, HABISLAH 
AKU- 










SUDAHLAH, 
NGGAK ADA YANG 
MELIHAT KITA.. 


{ ORANG ПИ HARUSNYA 
ა TIDAK SECEROBOH ITU. 








KAMI PUN BERKENDARA SEPANJANG MALAM 


DAN TIBA DI TAMAN HIBURAN 
YANG SEPI INI, 





INI, SIH, BUKAN 
TAMAN HIBURAN. 


CUMA 
LABIRIN KONYOL 
SAJA. 





HEI, 
APA-APAAN 


APA KAMU 
BAIK-BAIK SAJA? 


PERHATIKAN 
ARAH TUJUANMU..! 





AKU TERSESAT 


7% 
| DAN MENDENGAR ADA 


SUARA DI SINI, 
JADI... 





NGGAK 
MASALAH, KOK! 
SINI, BIAR AKU 


HEHE.. 
MAKASIH, YA. 


ረ vg 
< 
KAMU TERSESAT 
DI SINI? ነነ 





АН, IYA.. 
AKU NGGAK BISA 
MENENTUKAN ARAH, 
JADINYA NGGAK BISA АМЕН. PADAHAL 
MENEMUKAN JALAN LABIRIN INI, KAN, 


KELUAR. CUKUP SEDERHANA... 


EMANG KENAPA? 
NTUK SEBAGIAN ORANG 
MUNGKIN MEMANG 
SULIT. 


KAMU KEMARI 
SENDIRIAN? 





KAMI AKAN 
BANTU KAMU KELUAR J 
DARI 51 


SETELAH ITU, 
MAU MENEMANI 
KAMI MINUM? 





SEBENARNYA, 
SANGAT GAMPANG 
UNTUK KELUAR 
DARI SINI. 


CUKUP IKUTI 
KE KIRI ATAU KANAN. 


KALAU KAMU 
MENYUSURI DINDING 
SEBELAH KIRI DAN TERUS 
BERJALAN, 













KAMU AKAN 
MENEMUKAN PINTU 
KELUARNYA. 


AYO, KITA 
COBA. 





UNTUK TAMAN LABIRIN 
SESEDERHANA INI, KAMU 
NGGAK PERLU SAMPAI 
MELAKUKAN ITU. 


MINGYU CUMA MAU 
PAMER DI DEPAN 
HEEYOON. 





ITU AKAN MEMAKAN 
WAKTU LEBIH LAMA, 
TAPI AKU NGGAK 
PEDULI. 


MINGYU TERUS MENGOBROL 
SEPERTI ORANG YANG 
SEDANG LIBURAN, TANPA 
ADA BEBAN DALAM HIDUP. 





TAPI HANYA DALAM 
2 JAM KEMUDIAN 
KAMI MENYADARI 


ADA SESUATU 
YANG BENAR-BENAR 
NGGAK BERES. 


AKU NGGAK 
N PERCAYA INI... 


HARUSNYA 
SEKARANG KITA SUDAH 
MENEMUKAN JALAN 
KELUARNYA. 


TERMASUK SELURUH 
ISTIRAHAT YANG KITA 
LAKUKAN. 





KOK, 
RASANYA SEPERTI HANYA 
BERPUTAR- PUTAR DALAM 
LINGKARAN, ҮА? “ሥ" 


HARUSNYA 
KITA TETAP BISA 
MENEMUKAN JALAN 
KELUARNYA SECARA 
KEBETULAN. 


KAYAKNYA 
LABIRIN INI LEBIH RUMIT 
DARI YANG KITA 
DUGA! 


AKU SELALU 
TERTANTANG 
DENGAN HAL-HAL 
SEPERTI INI.. 





SETIAP BELOK, 
KITA TANDAI 
POJOKANNYA. 


KALAU KITA 
POTONG 
IN-DAUNNYA 

SEPERTI INI... 


LALU KITA TEBARKAN 
DI TANAH. DENGAN BEGITU, 
KITA TAHU KITA PERNAH 
KE MANA SAJA. 





KENAPA MEREKA 

MEMBUATNYA SAMPAI SERUMIT 

INI, SIH... PANTAS NGGAK ADA 
YANG KE SINI. 


/ 





TAPI KITA TETAP SAJA 
TIDAK BISA KELUAR DAN 
RASANYA MASIH SEPERTI 

BERJALAN DI DALAM 

LINGKARAN. 








SETELAH 
BEBERAPA SAAT, 
KAMI BERHENTI 
TERTAWA. 


KAMI MULAI PUTUS ASA 
MENCARI PINTU 
KELUARNYA. 


KAMI SUDAH 
MENCOBA SEMUA 
KEMUNGKINAN, TAPI 
TETAP TIDAK 
BERHASIL. 








DAN KEMUDIAN... 









MALAM PUN TIBA. 





4 BATERAI HP-KU 
MUNGKIN SEBENTAR LAGI 
HABIS. 





Ed 












KITA ISTIRAHAT 
SEBENTAR, YUK? 








KITA HARUS 
TETAP BERJALAN HINGGA 
BISA KELUAR DARI SINI, 










APAKAH BATERAINYA HABIS? 
OH... SEPERTINYA MATI 
KARENA TERLALU PANAS. 










FIUHH... 
KUNYALAKAN 
PUNYAKU, DEH, 











BAIKLAH... 
SELANJUTNYA, KITA PAKAI 
PUNYA HEEYOON, 
YA. 












AKU AKAN 
MENCARI CARA 

KELUAR DARI TEMPAT, 
SIALAN INI. 


MINGYU SEPERTINYA 
SUDAH TEROBSESI DENGAN 
TAMAN LABIRIN INI. 




















ADA APA! 














ADALAH 
HUKUMAN! 


KAMU SEDANG 
DIHUKUM! 


«054 











£ KEPALAKU SEPERTI 
MAU MELEDAK! 


RE nt 


























ж 





Ep" dd wa 


SSS > 
<1 _ ADA АРА?! 
) 

















APA ITU? 
ADA APA? 










ADA APA, 


SAEGYEONG... 













KAMU BIKIN KITA 
TAKUT AJA. 





BENERAN... 












KAMU CUMA 
KECAPEKAN. KITA 
ISTIRAHAT DULU, 
DEH... 


APAKAH ITU NYATA... 
JIKA SAJA AKU 
MELIHATNYA... 




















AKU 
AKAN KEMBALI.. 
AKU PERLU 
MENELEPON 







MAU KAMI 
TEMANI? 










NGGAK APA-APA. 
AKU SEGERA 
KEMBALI. 


MENELEPON? 
KE SIAPA? 
6 x 


MUNGKIN 
DIA MAU BUANG 
AIR KECIL. 









JJ 
= 









KAMU MAU 
KE MANA? 






KAMU NGGAK 
PERLU TAHU. 









KAMU NGGAK 
MAU APA-APAIN DIA, 
KAN? 











JANGAN 
GANGGU DIA! 


JANGAN 
GANGGU AKU! 









HENTIKAN 
OCEHANMU... 
LEPASKAN AKU! 











..KAU TINGGALKAN 
ORANG YANG TERTABRAK 
ITU, KEMARIN! 











KAMU ITU, 
KOK, BODOH 
SEKALI! 







INI SEMUA, 
KAN, GARA-GARA 
KAMU! 


KALAU KAMU 
NGGAK MENGUSUL- 
KAN PERGI KE 
PANTAI!! 













KALAU KAMU 

NGGAK NGOMONG 

HAL ITU DI 
MOBIL! 


KAMU CEMBURU 
SAMA AKU DAN 
CEWEK ITU, KAN! 










KALAU KAMU 
NGOMONG 
HAL ITU LAGI, 






KITA SEMUA 
MAMPUS, 
TAHU NGGAK? 







MINGYU PERGI MENCARI 
HEEYOON DAN MENGHILANG 
DI TAMAN LABIRIN. 





DAN AKU, 


AKU CUMA DUDUK TERDIAM 
SAMBIL MENUTUP TELINGAKU, 


MENCOBA TIDAK MENDENGAR 
JIKA HEEYOON BERTERIAK. 








KAMI 
MENEMUKANNYA! 





AH... 


SUDAH 
BERAKHIR... 





KAMU HARUS 
IKUT KAMI. 


AKHIRNYA AKU 
BISA KELUAR. 


APA KAMU 
MENGEMUDI? 


YANG BENAR SAJA 
NGGAK TAHU. 
DIA SEMBUNYI DI SINI 
DENGANMU, KAN? 





KAMI NGGAK 
BERSEMBUNYI. KAMI 
TERJEBAK DI SINI. 


KALIAN HARUS 
MENYELIDIKI PEMILIK 
TEMPAT INI. LABIRIN INI 
JEBAKAN MAUT. 


APA YANG 
KAU KATAKAN? 


KAU TERTIDUR 
DI DEKAT PINTU 
KELUAR. 








TANGGA ITU 
\ NGGAK ADA... 





YA. 
ADA BANYAK 
PINTU KELUAR 
DI TEMPAT INI, 


DAN STRUKTURNYA 
SEDERHANA SEKALI. 
BAGAIMANA KAMI BISA 
TERSESAT? 








APA MINGYU 
BERHASIL KELUAR... 
a 


— Ὁ. 
А SEMOGA CEWEK 
m by ITU BAIK-BAIK 
- 1 SAJA.. 















A 
Ñ SAEGYEONG! 


ኒነ-ጩ “ን 


p > 


APA KAMU 


N BERHASIL KELUAR? 


YA, TAPI 
DI MANA KAMU.. 








NW 


MAAF, TAPI... 
BISAKAH KAMU 
MENOLONGKU KELUAR? 
HEEYOON MENGHILANG DAN 
AKU MASIH BERPUTAR-PUTAR 
SEMALAMAN. AKU NGGAK Á 
BISA MENEMUKAN 
PINTU EAR 


N 


MAAF AKU 
MEMUKULMU, 
SAEGYEONG. 

BANTULAH AKU, 
TEMAN. 


SAEGYEONG! N 
SAEGYEONG!! KAMU 
DENGAR TIDAK? 
SIAL, BATERAIKU 
HAMPIR ል 




















TGM/LINDA 


